TER 
SENENNNNNN 


KAN 


Ouotes 


Daftar Isi: 


FILE MULTIMEDIA 


Isi 


“Impianku adalah menjadi yang terbaik, 
menjadi sosok yang tidak malu saat 
melihatnya” 


“Suatu hal yang patut menjadi kebanggaan 
adalah ketika seseorang memutuskan untuk 
menjadi dirinya sendiri.” 


“Jangan membenci masa lalumu, karena ia 


berada di belakang dan engkau sudah 
melaluinya.” 


“Agar masa depanmu lebih baik maka 
berusahalah mulai dari sekarang.” 


“Masa depan bukanlah tujuan utama, 
melainkan perbaikan melalui tindakan yang 
benar — benar nyata.” 


“Kamu harus mengetahui tujuan utama masa 
depanmu, agar kamu tahu sepenuhnya tujuan 
hidupmu.” 


“Rasa kebahagiaan yang tak bisa digambarkan 
dengan kata kata adalah ketika kita bisa 
membuat orang tua bangga akan prestasi 

kita.” 


“Kalau kamu tidak menyerah dalam berharap 
dan bermimpi, pasti pada akhirnya semua 
akan Indah” 


“Tidak ada yang namanya pengalaman yang 
sia-sia, karena dari pengalaman selalu ada 
yang bisa kita pelajari dari situ” 


“Mimpi tidak terwujud dalam sekejap maka 
dari itu dibutuhkan kegigihan dan kerja keras 
untuk bisa mencapainya” 


“Jangan melakukan suatu hal yang akan kau 
sesali nantinya, karena menyesal hanya akan 
memperdalam luka yang telah kau perbuat” 


“Cantik itu tidak harus mengikuti trend 
terbaru, tetapi cantik itu mengenai 
kepercayaan diri, kerendahan hati dan sikap 
natural yang muncul apa adanya tanpa 
kepalsuan” 


“Merupakan suatu hal yang sangat sukar 
ketika semua yang awalnya baik tiba -— tiba 
berubah menjadi buruk. Dan yang lebih sukar 
dari itu adalah memilih sebuah pilihan antara 
melepaskan atau tetap bertahan.” 


“Tak perlulah takut akan jatuh cinta, karena 
suatu saat kamu akan menemui seseorang 
yang benar — benar bisa membuat hidupmu 
lebih berwarna daripada sebelumnya.” 


“Kamu yang pertama dan yang terakhir, 
karena aku memilih jalan seperti ini” 


“Sahabat yang baik bukan ia yang selalu ada 
ketika kamu berada di puncak kejayaan, 
melainkan ketika kamu jatuh dan tersandung 
dalam keterpurukan.” 


“Senyumnya tercermin dalam cahaya matahari 


yang bersinar sangat cerah. 


“kalau kamu mempunyai mimpi, kamu tidak 
boleh menyerah apapun yang terjadi, karena 
kamu tidakakan sukses kalau belum 
merasakan kegagalan” 


“Aku percaya, takdir Allah pastilah yang 
terbaik untukku, dan untukmu juga” 


“Rugi sekali jika seorang pria melepas wanita 
yang cantik akhlaknya hanya demi mengejar 
wanita yang cantik wajahnya” 


“Jangan iri dengan keberhasilah orang lain, 
karena kita tidak tau seberapa besar 
pengorbanan mereka untuk bisa menggapai 
keberhasilannya” 


“Sedekah tidak sama dengan matematika bisa 
ditambah, dikurang, dibagi dan dikali. Karena 
sedekah itu akan berlimpah dan berkalilipa 
kembali kepada kita” 


“Seberat apapun masalah yang kau hadapi, 
yakinlah bahwa itu masih bisa kau hadapi” 


“Orang yang kuat bukanlah dia yang tidak 
pernah menangis, tetapi orang yang terus 
istigomah di tengah godaan” 


“Apalah gunanya hidup 100 tahun kalau tidak 
shalat dan tidak mengaji” 


“Mereka yang terlalu dalam terluka 
disebabkan terlalu jauh meninggalkan cinta 
kepada Allah dan Rasul-Nya” 


“Kebahagiaan terletaka pada kemenangan 
memerangi hawa nafsi dan menahn kehendak 
yang berlebih-lebihan” 


“Tidak ada orang yang memburu dunia dia 
akan sukses, justru dia ditunggu dengan 
masalah-masalah yang akan menimpanya” 


“Dipilih karena rupa mungkin membanggakan, 
tapi dipilih karena agamanya itulah yang lebih 
mengagumkan” 


“Karena kalau memang jodoh Allah akan 
semakin mendekatkan, bukan menjauhkan” 


“Berhentilah pacaran dengan beungkus bunga- 
bunga cinta, mulailah serius menjalin 
hubungan dengan berani menjabat tangan 
orang tuanya dipelaminan” 


“Hukuman terberat dari Allah ketika Allah 
telah menutup diri kita untuk dapat berbuat 
dan melakukan kebaikan-kebaikan” 


“Orang terkaya adalah orang yang menerima 
pembagian takdir dari Allah dengan senang 
hati” 


“Musibah yang membuatmu kembali kepada 
Allah lebih baik dari nikmat yang membuatmu 
lupa kepada Allah” 


“Kematian tidaklah menunggu kita bertaubat, 
tapi kitalah yang menunggu kematian dengan 
bertaubat” 


“Barang siapa ingin do'anya terkabul dan 
dibebaskan dari kesulitan, hendaklah dia 
mengatasi kesulitan orang lain” 


“Jangan merasa derajat lebih tinggi dari yang 
lainnya sampai kau tahu kedudukan kita di 
akhirat” 


“Siapapun yang merindukan sukses, maka 
harus bertanya pada dirinya seberapa jauh 
dan sungguh-sungguh untuk berjuang, karena 
tiada kesuksesan tanpa perjuangan” 


“Jodoh itu sudah ada yang atur, kalo kamu 
masih jomblo artinya kamu susah diatur” 


“Harta, jika hanya dimakan maka akan 
menjadi kotoran, jika hanya disimpen maka 


bisa jadi rebutan, jika diinfakkan maka akan 
digantikan dengan yang lebih baik olelh 
Allah” 


“Jangan pernah mengeluh dengan kondisi kita 
saat ini, karena siapa tau kondisi kita saat ini 
adalah kondisi yang diinginkan oleh orang 

lain” 


“Biarlah orang melihat penampilah kita biasa, 
tetapi luar biasa di mata Allah” 


“Ada cinta yang menghantarkan menuju 
kemaksiatan, ada juga cinta yang membuat 
seseorang berubah mencintai hanya karena 

Allah, saling mencintailah karena Allah” 


“Sahabat adalah orang yang ikhlas bersama 
kita dalam senang dan susah dan saling 
menasehati dalam ketaatan kepada Allah” 


“Jangan lupa bersyukur atas segala nikmat 
yang telah Allah berikan kepada kita ada hari 


. 299 


Ini 


“Sebuah nikmat yang sangat luar biasa adalah 
kita masih bisa melihat senja yang indah” 


“Banyak manusia yang lalai dalam menuntut 
ilmu, padahal dalam menjalankan segala 


aktivitas senantiasa bergerak atas dasar ilmu” 


“Kualitas seorang anak ditentukan oleh 
bagaimana kedua orang tuanya” 


Puisi 


Tangisan Air mata Bunda 


“Dalam Senyum kau sembunyikan letihmu 
Derita siang dan malam menimpamu 
tak sedetik pun menghentikan langkahmu 
Untuk bisa Memberi harapan baru bagiku 


Seonggok Cacian selalu menghampirimu 
secerah hinaan tak perduli bagimu 
selalu kau teruskan langkah untuk masa 
depanku 
mencari harapan baru lagi bagi anakmu 


Bukan setumpuk Emas yang kau harapkan 
dalam kesuksesanku 
bukan gulungan uang yang kau minta dalam 
keberhasilanku 
bukan juga sebatang perunggu dalam 


kemenanganku 
tapi keinginan hatimu membahagiakan aku 


Dan yang selalu kau berkata padaku 
Aku menyayangimu sekarang dan waktu aku 
tak lagi bersama mu 
aku menyayangi mu anak ku dengan 
ketulusan hatiku” 


Untukmu 


Entah bagaima aku harus membalas 
Semua yang kuberi takkan mungkin bisa 
mengganti kasihmu 
Ketulusanmu bak awan putih disiang yang 
cerah 
Namun bedanya kasih tulus mu tak hanya 
terlihat 
Tapi terasa bahkan membekas 


Satu hal yang paling aku risaukan 
Saat ku tak dapat membalas ketulusan 
kasihmu padaku 
Seberapa keras aku mencoba berusaha 
Kau terlalu jauh tuk ku balas dengan belaian 
dan depakan kasih 


Terimakasih selalu memberi tanpa meminta 


padaku 
Terimakasih selalu melindungi tanpa 
merisaukan diri 
Terimakasih selalu menyayangi tanpa 
menghitung hari 
Terimakasih selalu ada dalam setiap cerita 
indah dan kelam 
Hidupku ibu.. 


Harapan yang Tiada Akhir 


Kita melangkah kaki secara bersamaan 
Berjalan ditengah angin yang berhembus 
Melewati lika liku persimpangan 
Tanpa kenal lelah dan hanya ada senyuman 


Diri ini pulang dengan penuh kebahagiaan 
Walaaupun hanya sejenak memandang 
Ku usap kepalamu dengan kelembutan 

Agar engkau tahu yang ku inginkan 
Hanyalah selalu dan selalu membuatmu 
tertawa riang 


Harapan demi harapan telah ku katakan 
Biar engkau tahu maksud dan tujuan 
mengenai kehidupan 
Teruslah engkau meminta kepada tuhan 


Agar kau dan aku dibukakan jalan 
Dalam menatap masa depan 


Sahabat jauh 


Saat kupejamkan mata 
Kuteringat akan kenangan indah bersamamu 
Senyummu.. 

Suaramu.. 

Dan semua tentang mu.. 


Saat kulihat senyummu 
Bagai air jernih yang menyegarkan jiwaku 
Saat kudengar suaramu 
Rasa rindupun terobati walau tak melihatmu 
Dan dirimu 
Penyemangat dalam setiap langkahku 


Bahagiamu adalah bahagiaku 
Susahmu adalah susahku 
Dan akan tetap seperti itu 
Hingga ajal menjemputku 


Saat kubuka mata 
Kutersadar bahwa itu hanyalah 
Sederet kenangan indah bersamamu 
Dan kusadari bahwaku 
Sangat merindukanmu 


Wahai sahabat jauhku 


Sahabat 

Sahabat.. 
Ada hari dimana kebersamaan tercipta 
Ukiran tentang liku liku hidup bersama 


Sahabat.. 
Tawa yang terkikis kecewa 
Berat perjuangan 
Arti dari kekompakan 
Banyak kisah yang terjalin dan terbingkai 


Sahabat.. 

Masih dan tak habis habis 
Dunia diwarnai fenomena 
Seperti daur kepompong 
Menjadi kupu-kupu 


Sahabat.. 
Kau lengkapi dunia menjadi cerita sempurna 
Luar biasa cerita persahabatan 


Merintih dalam kegagalan 


Saat kau mengalami kegagalan 


Kau yang selalu jatuh 
Kau tak pernah berhenti berdoa 
Kau tak pernah berhenti berjuang 


Cobalah untuk bangkit 
Dan terus merakit 
Walaupun dalam waktu sempit 
Hingga kau merasa sakit 


Dan cobalah memahami 
Sang rabb akan tetap disini 
Yang akan terus memberi 
Segala jawaban pasti 


Malam Ketika Hujan Membawa 


Pulang Kenangan 
Malam mulai menyepi 
Hujan kembali menyapa bumi 
Sembari memulangkan setiap kenangan 
Yang kemarin hampir berhasil kulupakan 
Hujan di malam pilu 

Memaksaku berteduh ditepian waktu 
Menyaksikan pertunjukan kisah lalu 


Aku, terjebak dalam basahnya sendu 
Dikekang gigil sembilu 


Meronta sendiri didekap sunyi 


GELISAH 
Gelap malam penuh kesunyian 
Lamunan jauh menerawang angkasa 
Membukakan pintu-pintu mimpi 
Menyibakan tirai-tirai kegalauan jiwa 


Bias keremangan memudarkan kasih 
Memutar hati menguak arti ilusi 
Memedarkan beribu warni cahaya 
Membayang menjauh dari arah cita 


Katak merengek ikut meresah 
Menggugah hati kala gelisah 
Air hujan menetes berduka 
Membasah bumi ikut bersedih 


Gema kegundahan kian bertalu 
Gemercik air melantun irama nan merdu 
Berhembus angin membelai lembut 
Gemerisik suara daun menghibur 
Membangkit menggugah kalbu 


Meliuk menari rumput nan ayu 
Melambai perlahan seolah mengajak 
Melepas duka menjemput cinta 
Merayu bernyanyi kerinduan 


Menyongsong esok akan kebahagiaan 


